Clear aligner invisalign yang merupakan alat untuk merapikan gigi dengan tampilan 
yang transparan dapat menjadi solusi bagi pasien yang tidak nyaman dan merasa 
penampilannya terganggu dengan menggunakan kawat gigi. 


Prosedur clear aligner 

Pelanggan tak perlu bertemu langsung- cukup dengan konsultasi daring. Pelanggan 
mengunjungi laman Rata dan mengisi kuesioner tentang kondisi dan riwayat gigij 
kemudian akan dievaluasi tim gokter gigi, pelanggan akan diambil cetakan giginya 
kemudian akan dicari simulasi pergerakan gigi. Setelah disetujui dokter gigij Rata 
akan memproduksi algnier untuk pelanggan. 

Pada tahap selanjutnya^ dokter akan membuat rencana perawatan 3D untuk gigi pasien. 
Perencanaan itu dibuat dengan menggunakan Software khusus yang langsung tersambung 
ke perusahaan pembuat clear aligner. 

Dokter lalu akan memberi tahu pasien cara menggunakan clear aligner. Plastik bening 
itu mesti dipakai setiap hari dan hanya dilepas saat makan dan menggosok gigi. 
Plastik itu juga harus diganti dengan plastik baru setiap satu atau dua pekan 
sekalij tergantung hasil dari simulasi. 


Kelebihan clear aligner 

Kelebihan dari clear aligner adalah terbuat dari plastik transparan sehingga ketika 
digunakan hampir tak terlihat. 

LalUj mudah dilepas^ lebih sedikit rasa sakit yang timbul^ cukup 2 bulan sekali 
untuk check upj dan lebih bisa diprediksi kapan gigi akan rapi. 

"Bisa dilepas jadi makan normal- nanti setelah makan- sikat gigi dan berkumur bisa 
dipasang lagi. Selain itu juga enggak sakit karena menggunakan plastik khusus jadi 
enggak kencang. 

Selain itu penggunaan clear aligner ini juga pasien bisa tau seperti apa gambaran 
hasil jika menggunakan produk seperti ini. 

Pasien juga harus tetap melakukan kontrol minimal dua bulan sekali. Ini dimaksudkan 
untuk mengontrol pergerakan gigi sesuai atau tidak dengan seharusnya. 


Keunggulan clear aligner 

Clear aligner ini terbuat dari plastik. Akan tetapij jangan anggap sepele, lika 
Anda ingin membandingkan mana yang lebih efektif antara menggunakan clear aligner 
dan pasang behel gigij jelas clear aligner yang lebih unggul karena ini bukan 
plastik biasa. Ini plastik yang sangat kuat. Selain itUj per plastik sudah didesain 
agar terjadi kenaikan 0^25 mm. Kekuatan plastik ini mampu menggerakkan gigi ke 
posisi yang diinginkan. 



Menurut penelitianj untuk merapikan dan meratakan gigij hanya butuh waktu sekitar 3 
sampai 6 bulan. Dauh lebih efektif daripada pasang behel gigij bukan? 

Selain karena bahan plastik yang kuatj produk clear aligner ini juga dibuat dengan 
teknologi Al. Ini singkatan dari Artificial Intelligence. Ini teknologi yang 
digunakan oleh dokter untuk mensimulasi ke mana gigi harus digerakkan. Dengan 
demikian^ sejak dari awal penggunaan^ sudah bisa dilihat gigi nanti harus 
digerakkan ke mana. 

Tidak hanya itu. Al ini juga akan memberikan informasi mengenai berapa lama waktu 
yang dibutuhkan untuk merapikan gigi Anda. Karena sudah bisa dilakukan simulasi 
pergerakan gigij maka bisa juga diprediksi lama waktu yang dibutuhkan. 


Perbandingan biaya clear aligner 

Ini yang membuat banyak orang akhirnya memilih untuk menggunakan clear aligner 
daripada pasang behel gigi. Harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan harga 
pasang behel. Anda hanya butuh menyiapkan dana sekitar 7^5 juta saja. Memang ada 
juga harga pasang behel yang dijual dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah 
dari harga tersebut. Namun^ Anda juga harus pertimbangkan kualitas behel gigi 
tersebutj bukan? 

Kebanyakan^ behel import yang berkualitas dan banyak dicari. Anda tahu sendiri 
harga pasang behel import sangat mahal. Belum lagi biaya konsultasi dan treatment 
dari dokter selama penggunaan behel. lika Anda hitung-hitung lagij jelas harga 
clear aligner jauh lebih terjangkau dan yang pasti lebih efektif menggunakan clear 
aligner daripada pasang behel. 

Hubungi kami untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. 

Telepon/WhatsApp: 0811-6131-718 

Reservasi Online: Disini 

Subscribe Youtube: Klinik Atlantis 
Follow Instagram: Klinik Atlantis 
Follow Facebook: Klinik Atlantis Medan 


KLINIK ATLANTIS 

Alamat: lalan Williem Iskandar ( Pancing ) Komplek MMTC Blok A No. 17-18 
BarUj Kec. Percut Sei Tuan^ Sumatera Utara 20223 


Kenangan 



